Kata Kunci: Kursus Web Developer 
Judul: Kursus Web Developer di Flashcom Raih Karir yang Cemerlang 


Deskripsi: Mulai kursus web developer bagi pemula di flashcom untuk 
mengembangkan skill Anda di dunia digitalisasi 


Isi: 


Profesi web developer dari tahun ke tahun terus meningkat dikarenakan prospek 
karir yang menjanjikan dan kisaran gaji yang lumayan besar. Menjadi web 
developer yang mahir dalam mengembangkan web merupakan impian yang 
harus Anda wujudkan impian sekarang juga. Flashcom menyediakan kursus web 
developer bagi pemula untuk memudahkan Anda memulai belajar programming 
dan desain website. Harga yang terjangkau dan dapat belajar secara offline, 
online bahkan privat serta dapat belajar sendiri atau perkelompok. Diajarkan 
oleh trainer profesional dan full praktik. Namun sebelum memulainya, Anda 
harus memutuskan terlebih dahulu apakah Anda ingin menjadi front-end, back- 
end atau full-stack developer. 


Lalu apa saja tugas bagi seorang web developer? 


Sebagai web developer, mengembangkan website dengan mengatur tampilan 
dan fungsi dari situs web tersebut menggunakan bahasa pemrograman yang 
beragam. Selain itu, web developer juga menjaga kinerja dari website dengan 
melakukan pembaruan, memeriksa dan memperbaiki kesalahan teknis. 
Pekerjaan dibagi menjadi tiga bagian developer dikarenakan daerah pengerjaan 
website yang cukup luas. 


1. Full-stack developer mencakup pekerjaan Front-end dan Back-end 
developer dan mewajibakan Anda menguasai banyak bahasa 
pemrograman dan memahami logika berbisnis, lingkungan jaringan dan 
hosting juga tentang UX. Sebagai pemula lebih baik Anda memilih saja 
untuk menjadi Front-end atau Back-end developer, dikarenakan Full-stack 
developer harus mempunyai skill coding yang lebih kompleks. 


2. Back-end developer biasanya menggunakan bahasa pemrograman SOL 
dan PHP dan memiliki pemahaman dasar tentang CSS dan HTML. Back- 
end developer disebut juga sebagai pemecah masalah karena 
menggunakan logika dan memahami fungsi website. Bagian ini berkaitan 
dengan penyimpanan ruang database website sehingga tugasnya 
memperbaiki atau meningkatkan kinerja fungsi sistem website dan 
sejenisnya. 


3. Front-end developer harus memiliki kemampuan desain yang baik atau 
kreatif karena tugas utama mereka adalah membuat situs web terlihat 
menarik di mata pengunjung. Bagian front-end merupakan tampilan awal 
website untuk menunjukkan informasi umum tentang situs tersebut. 
Front-end developer wajib menguasai bahasa pemrograman JavaScript, 


HTML dan CSS yang penggunaanya untuk membuat tampilan website 
lebih baik dan pengunjung merasa nyaman berinteraksi serta mudah 
menggunakan navigasi website. 


Menarik sekali bukan pekerjaan menjadi seorang web developer? Apalagi jika 
Anda mempunyai bisnis atau perusahaan yang menggunakan jasa website, 
kursus ini sangat berguna bagi Anda untuk mengembangkannya lebih baik lagi. 
Bergabung sekarang juga bersama Flashcom dan para alumni yang telah 
mengikuti kursus web developer dengan menghubungi Kami melalui 
Hotline/WhatsApp: 0816-1500-8008. 


